Menimbang 


Mengingat : 


1. 


PERBEKEL DESA BAJERA 
KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 


NOMOR 03 TAHUN 2023 


TENTANG 


STANDAR HARGA KEGIATAN TAHUN 2023 


PERBEKEL DESA BAJERA, 


bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan 
pembangunan di desa perlu dilaksanakan pengelolaan 
keuangan desa yang berdasarkan asas-asas transparan, 
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 
disiplin anggaran : 


bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan 
Perbekel tentang Standar Harga Kegiatan di Desa Bajera 
Tahun 2023 


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495), 


Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6231), 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 
2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), 


10. 


11, 


12. 


13, 


14. 


15. 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 
Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1203), 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1261), 


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
960), 


Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 
19): 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2019 Nomor 73 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, 
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 
Nomor 87 ), 


Menetapkan 
KESATU 


KEDUA 


KETIGA 


16. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 
Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2020 Nomor 23 ), 


17. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 100 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 100), 


18. Peraturan Desa Bajera Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal  Berskala Desa (Lembaran Desa 
Bajera Tahun 2017 Nomor 3), 


19. Peraturan Desa Bajera Nomor 02 Tahun 2022 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 02): 


20. Peraturan Desa Bajera Nomor 07 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) (Lembaran 
Desa Tahun 2022 Nomor 07): 


21. Peraturan Desa Bajera Nomor 09 Tahun 2022 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 09), 


MEMUTUSKAN 


Standar Harga Barang Desa Bajera Tahun Anggaran 2023, 
sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisah dari keputusan ini 


Standar Satuan Harga Belanja Desa sebagaimana dimaksud 
dalam diktum kesatu keputusan ini adalah : 
a. Merupakan harga elemen penyusun komponen 
kegiatan fisik/non fisik, yang terdiri dari : 
1. Standar harga satuan barang/jasa, 
2. Standar harga satuan bahan dan upah. 
b. Merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak, 
c. Merupakan pedoman untuk menyusun Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Desa Bajera, Kecamatan 
Selemadeg Tahun Anggaran 2023, 
d. Merupakan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan. 


Harga satuan barang/jasa dan bahan yang belum tercantum 
dalam lampiran keputusan ini dan menjadi kebutuhan 
dalam pelaksanaan  kegiatan/program, maka dapat 
menyesuaikan dengan harga pasar setelah mendapat 
persetujuan Kepala Desa. 


KEEMPAT 


KELIMA 


KEENAM 


Apabila terjadi kenaikan harga satuan barang/jasa dan 
bahan akibat kebijakan Pemerintah, maka dalam 
pelaksanaan kegiatan/program dapat menyesuaikan dengan 
harga pasar setelah mendapat persetujuan Kepala Desa. 


Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Perbekel ini 
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya 


Keputusan Perbekel Desa Bajera ini mulai berlaku pada 


tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 02 Januari 2023 
PERBEKEL DESA BAJERA 


(kom 


I PUTY SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 
1. Camat Selemadeg 
2. Ketua BPD Desa Bajera 


3. Arsip. 


NOMOR 03 TAHUN 2023 

TANGGAL 02 JANUARI 2023 

TENTANG 

STANDAR HARGA KEGIATAN TAHUN 2023 


I. ALAT TULIS KANTOR DAN BENDA POS 


PN Ce 
2 


an aa Na 
Kertas HVS Ja NI 75,000 
Map Kertas Polio nona Nb emampah 1,500 


| 3 IMapPlastikKancing — | Ips | 4000| 
| 4 JamplopRoyalBR104Pp | box — | 17,000) 
| 5 lAmplopRoyal BR9OP |” Ivo — | 25,000) 
| 6 JSteplerAlatKecil — | Ips oo | 29,000 
(7  ISteplerisi Kecil oo Ips | 18,500) 
8 em“ “Ih—Bs | — 6000| 
9 ClipTrigonal ———————————— p——Ioox oo | 3,500) 
(10 Clip Jepit107 ——————————————— po Ioox oo | 6000| 
| 1 |OipJepit155 Ih ——oox | 12,500) 
2 (TintaPrinter Io Ips | 120,000) 
| 13 fTip-exPentelZLC1lw Io Ips — | 40,000) 
| 14 /Tip-exSafari Ips 
| 15 fTintastempel Poo Ips oo | 7,000) 
|-16 /BolpointZebrakokoru0,5 | Ips | 6000| 
(17 BolpointSniw S1 Io Ips oo | 4000| 
|-18 |SpidolPermanen | Ips | 6000| 
| 19 |Map(OrdnerTekaBlaek) — |” Ips — | 26,000) 
| 20 Materai ho Niembar | 10,000) 
| 21 |BukuRekeningGiro — |” Ips — | 120000) 
| 22 |BukuAagenda | Ips | 28000) 
28 (BukuTuis 1 ——s Ll 5000| 


II. PERLENGKAPAN ALAT-ALAT LISTRIK 


So aamama emas 

Batery (Jam, Remot, Mic) | Ips oo 10,000 
| 2 IBateryCamera Io... Ips | 300,000 
Bola Lampu |... Ips oo | 75,000 


NAMA BARANG 


8 
Ek 


|.x0 | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN HARGA 
Gas 12 Kg | Ibuah | 300,000 
V. BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 


| x0 | NAMA BARANG | seesmrikasi | satuan | marca 
7 


aa Nona 
1 fPotocopy ————. oa OB mn 40 
(2 Iga oo ““"“—U—.A —Aps Ll 6.000 


VI. BARANG KONSUMSI (MAKAN/MINUM) 
2 


|.  —#tttir-——bBs io BS — 
(1 INasiKotak ——————— Io Jkotak | 25,000) 
| 2 INasiBungkus —————————— | bungkus | — 15,000) 
| 3 ISnackKotak ——————————— ho Ikotak | 10,000 
4 ISnaek Io Ioi oo | — 2000| 
| 5 JairMineral Gelas Io dus, 
| 6 JAir Mineral Galon | buah | — 20,000) 
7 Isa” Ih—He —lo36,000| 
8 Kopi o————.—”—“”“—A—He hi 000 
LB eh ————&4 


VII. PAKAIAN DINAS/SERAGAM/ATRIBUT 


NAMA BARANG 


2 


en AAN ERA NA 
Pakaian Seragam 
Baju Kaos Polo 


VIII. BARANG BANTEN UPAKARA 


NAMA BARANG 


3 


3 


Banten Purnama | Ipaket | — 250,000) 
Banten Saraswati '”'””””””””””””——”|o— Ipaket | 
(Banten Nyepi '”””””—————— | paket | 300,000) 


IX. BENDERA/UMBUL-UMBUL/SPANDUK 
NAMA BARANG | seesrriKasi | SATUAN | HARGA 
Banner (size P-3 mX L-1 m) buah | 200,000 


ea Sean ANE BENER SENAR 
|-2 Banner (size P-4 mXL-3m) | hbuah | 700,000 
3 (Banner (size P-3 mX 1-2 m) |—————————Ibuan | 400,000 
4 Bendera Io “Nou | 

| Ibuah | 150,000 


Pipa Besi untuk Tiang Bendera (P-6m) 


PN Ce 
2 


Teman ama 
MH DES NAME" ENAK 
Printer |... unit ”””| 5,000,000 
| 3 |MicWeares 00. ho paket — | 2,000,000 
Taplak Meja Rapat |... Ips | 1,000,000 


XI. PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN 


| ay | |” “GD hi ya 


1 2 
|.1 Multivitamin Tablet | Ibox oo |” 80,000) 
|.2 Multivitamin Sirup | Iboto | — 11,800) 
| 3 Abate (ObatJentik)h — ho Isacet oo | 3,400) 
| 4 IMaskerMedis | (kotak | 28,000) 


|-6 ParacetamolSirup 
8 fobatFlu 


Autochek Stik Gula Darah 
Autochek Stik Kolesterol 
Autochek Stik Asam Urat 


onlonton 
O10 
ix 
N'-— 
lb 
SIN 
Sia 
(ani Kan) 
SIS 


EA 
ente 
1S. 
Pen 
as 
Pesta 
Pa ena 
acak 
| 13 JAutochek Alat Gula Darah & Kolesterol '— | '”— | 
Be 
| 15 Jem7Baita oo 1 oo 
Ta DA 
| 7 JPMTBalitaStunting —”—”o)oIoo—0 
kawi... Gavemn Yodium 0 Se 
| 19 APE (AlatPermainan Edukasi) — |” | 
| 20 IMetein To 0 
| 21 |Timbangan Digital 'oo””o”oI| oo” 
| 22 (|PengukurTinggiBadan || 


HARGA 


les) 
loh Ky 
O1O 
SIS 
SIS 
(oke) 


& 
w 
(an) 
Sc 
S 
O 


buah 


£ 
5 


|.x0 | NAMA BARANG | SPESIFIKASI SATUAN HARGA 
ah w———————— aj - 


1 2 4 5 
Rambu Mitigasi Bencana unit — | 500,000 
| 2 Tabung Gas Pemadam Kebakaran Lo... Ibuah | 1,000,000 


XIV. PENGADAAN PERALATAN KETAHANAN PANGAN 


|.x0 | NAMA BARANG | SPESIFIKASI SATUAN HARGA 
ON MANERAB DAA MENOANAERAA DAN 1 AG DANA: DAK HARI 5 DENGAR 


1 4 5 
Kandang Koloni P0. Ipaket 20,000,000 


| 2 IKandangBatrai '—— | 
| 3 IPakanAyam —————————— Io 
| 4 JObat/VitaminAyam ——————————— | paket | 2,000,000| 
| 5 JBibitAyam Io —— 
6 IBbitBabi Lo oo 


Ditetapkan di Bajera 
Pada Tanggal, 02 Januari 2023 
PERBEKEL DESA BAJERA 


| PUTY SUKARATA 


